
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG KodePos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 810 /09 /PANSELDA.TA/2018 
TENTANG 

MASA SANGGAH / PENGADUAN 
TERHADAP HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 
PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 


Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, dengan ini kami 
memberikan masa Sanggah (mengajukan pengaduan) bagi pelamar terhadap Hasil 
Seleksi Administrasi pelamar CPNS dengan ketentuan sebagaimana berikut: 

1. Pelamar yang berhak mengajukan pengaduan/komplain adalah palamar 
yang merasa telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen 
dengan benar dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam pengumuman, 
namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 

2. Verifikasi ulang dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diunggah oleh 
pelamar pada saat pendaftaran; 

3. Jika dokumen yang telah diunggah pelamar dalam SSCN terbukti benar dan 
sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman maka 
Panselda akan mengusulkan perubahan status pelamar dari yang semula 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) ke Panselnas; 

4. Panselda hanya memfasilitasi usul perubahan status pelamar ke Panselnas, 
sedangkan keputusan akhir menjadi kewenangan Panselnas; 

5. Pelamar yang mengajukan pengaduan/komplain harus hadir pada : 

Hari : Selasa - Rabu 

Tanggal : 23 - 24 Oktober 2018 
Jam : 07.30 - 16.00 WIB 

Tempat : Sekretariat Panselda CPNS Kabupaten Tulungagung (Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, Jin. Ahmad Yani 
Timur IV/37 Tulungagung; 

6. Pelamar yang mengajukan pangaduan/komplain melebihi Hari Rabu 
Tanggal 24 Oktober 2018 pukul 16.00 tidak akan diproses dan 
penyelesaiannya tidak menjadi tanggungjawab Panselda CPNS 
Kabupaten Tulungagung. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 



Madya 
199003 1 006 


MM. 


Dikeluarkan di Tulungagung 
Pada tanggal 5-JVOktober 2018 


DAERAH 

ksi Daerah 











